Resep dan Cara Membuat Agar agar Marble Cokelat 

Kesukaan Anak-anak 


Membuat makanan untuk anak-anak memang sangat menyenangkan, apalagi 
mereka menyukainya. Selain rasa, tampilan menarik yang mempengaruhi dari minat anak terhadap 
makanan yang kita buat. Puding marble ini dari tampilan sangat menarik dan tentu rasanya juga 
sangat enak. Ibu jangan khawatir, membuat puding marble tidak sesulit kelihatannya. 



Baiklah Ibu langsung saja kita menuju cara pembuatannya. 

Bahan-bahan 

• 1 bungkus agar-agar bubuk plain 

• 4 keping roti tawar 

• 2 butir telur 

• 1/2 gelas susu kental manis 

• 180 ml susu cair 

• 100 gram gula pasir 

• 2 sdm margarin, cairkan 

• 2 sdm coklat bubuk 

• 700 ml air putih (3 1/2 gelas) 


Halaman 1 










Cara Membuat 


• Siapkan panci lalu didihkan 600 ml air putih, agar agar bubuk dan gula pasir 

• Kemudian siapkan blender, lalu haluskan roti, susu kental manis, susu cair, telur dan 1/2 
gelas air putih. Setelah halus dan tercampur rata, masukkan ke dalam rebusan 

• Masukkan juga 2 sdm margarin yang sudah dicairkan tadi, aduk rata dan rebus hingga 
mendidih kembali 

• Setelah mendidih, bagi 2 adonan. Setengah adonan biarkan dengan wama asli dan 
setengah adonan lainnya beri 2 sdm coklat bubuk atau larutkan dulu dengan sedikit air 
panas, lalu aduk rata hingga warna coklat merata 

• Siapkan loyang atau cetakan, tuangkan adonan yang bewarna kuning seluruhnya, 
selanjutnya tuangkan adonan cokelat dengan cara melingkar seperti obat nyamuk. 
Kemudian gunakan sendok atau semacamnya tusuk-tusuk bagian bewarna coklat yang 
melingkar dengan tujuan agar adonan coklat turun sampai kebagian bawah. Setelah itu 
diamkan hingga beku 

• Potong puding sesuai selera dan masukkan ke dalam lemari pendingin, dan puding siap 
disajikan. 

Demikianlah resep kita kali ini. Tidak begitu sulit bukan? Terimakasih 


Halaman 2 





